Review Akaso Brave 4 


Akaso Brave 4 adalah kamera olahraga yang cukup bagus untuk mengabadikan momen penting saat kita 
sedang aktif. Kamera ini memiliki resolusi video yang tinggi, yaitu 4K, sehingga hasil videonya jelas dan 
tajam. Selain itu, kamera ini juga dilengkapi dengan fitur slow motion yang dapat memperlambat 
kecepatan video, sehingga membuat momen yang terekam terlihat lebih dramatis. 


Fitur lain yang menarik dari Akaso Brave 4 adalah adanya WiFi yang memungkinkan kita untuk 
menghubungkan kamera dengan smartphone atau tablet untuk memutar video atau mengambil foto 
langsung dari perangkat tersebut. 


Namun, kelemahan dari Akaso Brave 4 adalah baterainya yang cepat habis jika menggunakan fitur 
tambahan seperti slow motion atau timelapse, serta tidak dilengkapi dengan layar sentuh. Beberapa 
fitur dan spesifikasi lain dari Akaso Brave 4 adalah fitur timelapse, waterproof hingga kedalaman 40 
meter dengan waterproof case yang disertakan, remote control, dan berbagai pilihan mounting options. 


Spesifikasi lainnya termasuk resolusi foto 20MP, lensa 170 derajat ultra wide-angle, layar 2 inci LCD, 
baterai 1050mAh, dan kompatibilitas dengan Windows XP/Vista/7/8/10 dan Mac 10.2. Aksesoris yang 
disertakan dengan kamera ini termasuk waterproof case, remote control, mounting options, dan kabel 
USB. 


Berikut adalah rincian spesifikasi Akaso Brave 4 


e Resolusi video: 4K@ 24fps, 2.7K@30fps, 1080P @60/30fps, 720P@120/60/30fps 


Resolusi foto: 20MP 

Lensa: 170 derajat ultra wide-angle lens 

Layar: 2inch LCD 

Baterai: 1050mAh 

WiFi: Ya 

Waterproof: Ya (hingga kedalaman 40 meter dengan waterproof case yang disertakan) 
Diameter: 59.3mm 

Berat: 74g (tanpa baterai) 

Kompatibilitas: Windows XP/Vista/7/8/10, Mac 10.2 


Aksesoris yang disertakan dengan kamera ini termasuk waterproof case, remote control, mounting 
options, dan kabel USB. 


Berikut adalah beberapa fitur yang terdapat pada Akaso Brave 4 


Resolusi video yang tinggi: Kamera ini memiliki resolusi video 4K yang membuat hasil videonya 
terlihat jelas dan tajam. 

Fitur slow motion: Fitur ini memungkinkan kita untuk memperlambat kecepatan video, sehingga 
membuat momen yang terekam terlihat lebih dramatis. 

WiFi: Kita bisa menghubungkan kamera dengan smartphone atau tablet melalui WiFi untuk 
memutar video atau mengambil foto langsung dari perangkat tersebut. 

Timelapse: Fitur ini memungkinkan kita untuk membuat video dengan durasi yang lebih pendek 
dari waktu yang sebenarnya. 

Waterproof: Kamera ini dilengkapi dengan waterproof case yang membuatnya tahan terhadap 
air hingga kedalaman 40 meter. 

Remote control: Kita bisa mengendalikan kamera ini melalui remote control yang disertakan, 
sehingga tidak perlu menyentuh kamera secara langsung untuk mengambil foto atau memutar 
video. 

Multiple mounting options: Kita bisa memasang kamera ini di atas helmet, sepeda, atau tripod 
menggunakan mounting options yang disertakan. 

Resolusi foto 20MP 

Lensa 170 derajat ultra wide-angle 

Layar 2 inci LCD 

Baterai 1050mAh 

Kompatibilitas dengan Windows XP/Vista/7/8/10 dan Mac 10.2. 


Source by Denka Pratama 


